Cerdas Berburu 


DOLLAR 
Lewat INTERNET 


Membuat blog yang bisa menghasilkan ratusan @ 
bahkan ribuan dollar 


Panduan lengkap bisnis online lewat iklan Infolinks dan Adbrite @ 
Memasarkan produk afiliasi dari Clickbank dan PayDotCom @ 
5 kunci sukses bisnis internet @ 


| cametem ai Jefterly Helianthuson 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cerdas Berburu Dollar 
Lewat Internet 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 22: 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 


1. 


Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau 


pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 


Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta 
atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cerdas Berburu Dollar 
Lewat Internet 


Jefferly Helianthusonfri 


PENERBIT PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO 


(Kp, Pa 
KE KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cerdas Berburu Dollar Lewat Internet 


Jefferly Helianthusonfri 

O 2012, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 

Hak cipta dilindungi undang-undang 

Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 

Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 2012 


Editor: Whindy Yoevestian 


ID 1121122232 


ISBN: 978-602-02-0230-3 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau 
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Terima Kasih 


Sahabat Indonesia yang super, mohon izinkan saya mengucapkan terima 


kasih kepada pihak-pihak yang berjasa berikut ini O 


Tuhan yang Maha Kaya, Maha Pemurah dan Maha Mendengar atas 
segala karunia dan berkatnya hingga buku ini bisa ditulis dan dipub- 
likasikan. Mudah-mudahan dengan izin-Nya, buku ini bisa memberi 
banyak manfaat bagi banyak orang. Amin. 


Orang-orang yang menyayangiku, teristimewa untuk ibuku. 


Semua guru-guru yang telah berbaik hati membagi ilmu dan penge- 
tahuannya kepada saya. 


Bapak Whindy Yoevestian dan teman-teman di Elex Media Kompu- 
tindo yang super yang telah berkenan dan bekerja keras guna 
terbitnya buku ini. 


Semua rekan-rekan saya yang sudah banyak men-support. 


Bapak Mario Teguh yang sudah menjadi teladan dan panutan saya, 
lewat posting-posting super beliau di Facebook dan acara supernya 
di Metro TV. 


Kak Andrea Hirata yang yang memberi semangat kepadaku untuk 
bermimpi menjadi penulis terkenal. 


Rekan-rekan pembaca buku karya saya, termasuk Anda yang sudah 
memilih buku ini. Berkat Anda semua karya saya jadi berarti, mudah- 
mudahan karya-karya saya bermanfaat. 


Mbah Google yang selalu membantuku banyak belajar hal baru. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


Sebenarnya saya malas menulis kata pengantar... 


Bener kok saya sedikit malas menulis kata pengantar. Apalagi kalau kata 
pengantar untuk buku non fiksi, gak bisa berlebay-lebay gitu. Apa sih 
fungsi kata pengantar itu? 


O iya saya ingat, kata pengantar itu sebagai pengantar sebuah tulisan. 
Sebagai penulis yang baik, maka akhirnya saya siapkan juga kata pengan- 
tar untuk buku ke-9 saya ini. Tak terasa sudah 9 buku terbit bersama Elex 
Media. Makasih banget ya Elex 9 


Kawan-kawan, nostalgia yuk O. Coba kita kembali lagi ke tahun 1990-an. 
Waktu itu pernah nggak terpikir oleh teman-teman akan adanya alat 
atau sistem yang amat luar biasa, dimana berkat sistem itu kita bisa ber- 
sosialisasi, berkomunikasi, belajar, bermain, juga bisa berbelanja dengan 
mudah dan praktis. Ibarat kata, segala hal bisa dilakukan dengan satu 
klik. Pernah nggak terpikir? Nggak pernah kan! 


Sekarang tahun 2012. Dalam kurun waktu 20 tahun semua sudah ber- 
Ubah total. Apa saja cukup tinggal klik, maka yang kita butuh segera bisa 
diproses. Mau transfer uang, cukup klik beberapa kali semua bisa diatur 
lewat internet. Mau belanja barang, tinggal buka internet dan cari pen- 
jualnya. Mau belajar? Tinggal buka Google semua ada. Apalagi ya? 


Termasuk dalam hal cari uang! Saya yakin jika semua pelajar dan maha- 
siswa di Indonesia memanfaatkan internet dengan benar dan optimal, 
maka saya berani jamin pemerintah tidak perlu pusing-pusing lagi 
ngurusin penggangguran. Sebab internet itu adalah media cari uang 
paling praktis, mudah digunakan, dan bisa diakses siapa saja. 


vii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Termasuk Anda juga bisa memanfaatkan internet untuk cari uang. 
Apapun profesi Anda saat ini, kalau mau belajar Anda pasti bisa cari uang 
lewat internet. Tapi yang jadi masalah, tidak semua orang tahu cara cari 
uang yang benar lewat internet & 


Tapi tenang, Anda tidak perlu berkecil hati. Saya siap membantu Anda 
belajar bisnis dan cari uang di internet dengan cara yang halal, benar, 
dan luar biasa. Mudah-mudahan dengan pengalaman saya yang sudah 
jatuh cinta dengan bisnis internet sejak SMP, saya bisa membantu Anda. 


Oleh karena itu hadirlah buku ini. Saya harapkan panduan belajar ini bisa 
membantu Anda belajar bisnis internet secara enjoy, mudah, dan efektif. 
Kita akan sama-sama belajar mindset bisnis internet, dasar-dasar bisnis 
internet, langkah demi langkah cara cari uang di internet, dan banyak 
lagi. Selain itu buku ini juga sangat menyenangkan, sebab saya akan 
langsung mengajak Anda untuk ACTION. 


Saya juga sudah melengkapi buku ini dengan berbagai referensi lanjutan 
jika Anda ingin memperdalam pembahasan yang dibahas. Jadi banyak 
manfaat yang akan Anda dapatkan. 


Akhir kata, saya ucapkan selamat membaca ya. Tetap semangat! 


Impian boleh tidak rasional (tidak masuk akal), asakan upaya kita untuk 
menggapainya rasional. Jadi, mari kita bermimpi dan berupaya untuk 
jadi jutawan lewat internet. Setuju atau sangat setuju? 


Lubuklinggau, 12 Oktober 2012 
Jefferly Helianthusonfri 

Email: gmjefferly07 @gmail.com 

Situs web: www,jefferlysuperclub.com 


Fans page : www.facebook.com/SupersSilampari 


viii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


9 Feri Sulianta Jefferly Helianthusonfri 
-i 


WW,... Smart sekali kau Jefferly Helianthusonfri !!! Masih 
muda sudah berwawasan luas :) 


Suka " Komentari 


Eh Pangeran Angin menyukai ini. 


Feri Sulianta (Praktisi IT berpengalaman dan penulis produktif berbagai 
buku di Elex Media Komputindo). 


IMME — Roemario Rio 


: a Sosok remaja yang patut menjadi contoh untuk teman-teman semua... 
Pikirkan masa depan anda dari sekarang.. 


Colek Jefferly Helianthusonfti :p 


F1 Anda, Roemario Rio, dan Mc Sodikino Madridista menyukai ini 
$ Tulis komentar 


Roemario Rio (Pebisnis internet dan blogger muda di kota Medan) 


“Jefferly, sahabat saya satu ini memang penulis dan internet marketer 
yang keren banget, padahal umurnya belum 20 tahun tapi sudah bisa 
menerbitkan 9 buku. Salah satu buku yang sudah saya baca dan memang 
keren banget adalah Membangun Toko Online dengan Blogger. Pokok- 
nya karya-karyanya fresh dan berbobot banget menurut saya.” 


Agus Munawar (BloggerPreneur, pemilik www.bongkarrahasia.com) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Thanks untuk tulisan-tulisan dari Jefferly. Semoga banyak rekan-rekan 
yang lain bisa menikmati manfaatnya.” 


Andi Tan (Pemilik Ezjoy Fashion www.ezjoy.com) 


“Di mata saya, Jeffer itu adalah sosok penulis yang wajib ditiru. Niatnya 
untuk membantu jelas sekali terlihat, bisa dibilang saya udah anggap 
Jeffer sebagai guru privat bisnis online saya.” 


Zulfrian Oktan (Pemilik http://www.jualbonekalucuonline.com/) 


“Lagi baca-baca buku terbitan ke-6 punya mas Jefferly Helianthusonfri 
yang judulnya Step by Step Cari Uang Lewat Amazon. Mantep isinya. 
Makasih mas Jefferly Helianthusonfri atas tips-tipsnya.” 


Adetia Rizki Permana 


“Anda anak yang hebat!” 


Muhammad Ishak (salah satu pembaca buku karya Jefferly) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar .........ooooooooo.o. oom vii 


Datar ISI 211222 Aa benni aa aa xi 
Bab1. Perkenalan AWal......oo.oo.o.. mo... oom 1 
1.1 Dahsyatnya Potensi Bisnis Internet................ooooWoooo 1 

1.2  Termotivasi Karena Uang... ”Wc#(W WWW 4 

1.3 Target Pasar Luar atau Dalam Negeri?........... coco. 5 

1.4 Apa Saja yang Harus Disiapkan?..............oooooooWooWoocmc 6 

1.5 Cara-Cara Berburu Dollar di Internet ..............oooooW oo 8 

1.6 Mau Fokus di Niche Apa?.........WooWo.oWo”Wo WWW o.WoW#W aan 9 

1.7 — Menyiapkan Akun PayPal...” Woo” Wa 10 
Bab2  Berkenalan dengan Blog ..........oocoooocoooo.oo.ooooooo 21 
21. , ApaItWiBIOg nenen genta awesome menitan aa kana ane ERA SAN NAN 21 

2.2 Cara-Cara Membuat Blog............oooo#ooWoW Woo om 23 

2.3 Membuat Blog Pertama Anda...........ooooooWooWoo ca 24 

2.4 Membuat Posting Perdana di Blog Anda ...........oooo#Woooo 27 

2.5 Mengganti Template Blog ............ooooooW Woman 35 
2.51 Menyiapkan Template yang Akan Dipakai.................... 36 

2.5.2 Meng-upload Template ke Blog.............WWoooo.o.Wo” 38 

xi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab 3 


3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 


Bab 4 


41 
4.2 
4.3 
44 


Bab 5 


5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 


Bab 6 


xii 


6.1 
6.2 
6.3 
6.4 


Melengkapi dan Mempercantik Blog ...........coocooo. 43 
Menambahkan Halaman About ............cooooWoooWmoWW. 43 
Membuat Halaman Kontak ...........ooooWooW oom WWW 47 
Menambah Jumlah Artikel di Blog Anda .............ooo#W oo 49 
Menghapus Widget yang Tidak Diperlukan ..........oooooWoWo 53 
Pengaturan PageViews Blog............oooo#WoooWoW oo 56 
Menambahkan Widget Kategori Artikel..............oooooo”WoWo 58 
Menambahkan Fasilitas Berlangganan Artikel.................... 61 
Widget-Widget yang Penting untuk Ditampilkan di Blog............ 63 
3.8.1 Widget Popular Posts.........ooo#o#W# Woo.” Woo 63 
3.8.2 Widget Kotak Pencarian..............oooooc WWW 63 
3.8.3 Widget AfSip ....oooo”W .WWoooWo WWW mna 64 
Dollar dari IKIAM: en 1g 67 
Dollar dari Infolinks ............ooooWoo Wo Wanna 68 
Dollar dari Google Adsense ................»ooWoooo”o#W Woo 69 
Dollar/dari PP CE LA.o242 1 so1iah onani ama ha 70 
Dollar dari Text Link Ads... #WJ XXX. 71 
Berburu Dollar dengan Infolinks ............oooooooooo. 73 
Mendaftar di Situs Infolinks ............oooWooWooW 73 
Tips Agar Mudah Diterima oleh Infolinks..............ooo 79 
Mengatur Profil dan Tujuan Pembayaran Infolinks .................... 80 
Menampilkan Iklan Infolinks di Blog... 85 
Menambahkan Iklan dalam Bentuk Tag Cloud..........oo.Woo 88 
Menampilkan Iklan dalam Bentuk Related Tags........................ 91 
Menambahkan Blog Lainnya ..............oooooo.oW Woo. 95 
Melihat Laporan Komisi dari Infolinks..............oooo. 98 
Berburu Dollar dengan Adbrite ...............ooooooo.oo 101 
Mengenal Adbrite ..........oooooo#o” oo Woo mom 102 
Mendaftar di Adbrite ............ooooWoo.ooWoo oo Wa 103 
Melengkapi Profil Adbrite ................oooooo cc. 105 
Menampilkan Iklan Adbrite di Blog... #W(Wooo 108 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


6.5 
Bab 7 
71 
7.2 
7.3 


7.4 


Bab 8 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 


Bab 9 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 


Melihat Komisi Adbrite ............... Waah 115 


Berburu Dollar dengan Clickbank ............ooooooo. 117 
Mari Mengenal Clickbank...............o Woo aan 118 
Mendaftar Akun Clickbank.............ooooo”W WWW. 119 
Memasarkan Produk dari Clickbank...............oooooo 125 
731 Tips Memilih Produk yang Akan Dipasarkan............... 125 


7.3.2 Memilih Produk dari Clickbank yang Akan Dipasarkan127 
7.3.3 Mempromosikan Produk Clickbank Lewat Artikel di 


Cara-Cara Ampuh untuk Memasarkan Produk Clickbank ......... 137 
741 Me-review Produk Clickbank di Situs Direktori Artikel 138 
7.4.2 Promosi Ampuh Produk Clickbank dengan Iklan 


Google Adwords..............WoooooWc#W WWW man 139 
7.4.3 Memasarkan Produk Clickbank Lewat Postingan di 

FORUM di nanbn mana enam Sinhmm misi ta 141 
Berburu Dollar lewat Paydotcom............ooooo.oooo. 143 
Mengenal Situs PayDot Com... oWoW Wo oWoWoW XX 143 
Mendaftar Sebagai Affiliate Marketer di PayDotCom............... 145 
Memasarkan Produk dari PayDot COM .........oooo#W Woo 148 
Memasarkan Produk PayDotCom Lewat Widget Khusus.......... 154 
Mendapatkan Uang Tambahan dengan Mereferensikan 
Pay DOT COM Hit heran Laba bnek mania han aaaannan ee da iananan adakan nan N aan aa anaa nan aan UN 157 
Banjir Pengunjung di Blog Anda ............. oo. 161 
10 Tips to Drive Lots of Traffic to Your Blog... 162 
Sering Menulis Konten Berkualitas Baik di Blog........................ 163 
Bagikan Konten Blog Anda di Social Media..............oooWo 164 
Menjadikan Blog Anda Ramah Mesin Pencari dengan SEO On 
PAPE ema naa aan namamu 167 
9.41 Mengatur Struktur Page Title ..............oooooooWo Woo 168 
9.4.2 Menambahkan Meta Deskripsi dan Meta Keyword 

BIO den antta Pte eeena na makananenak ann aan anna EN ana 172 
9.4.3 Menambahkan Navigasi Breadcrumb di Blog............. 175 
9.4.4 Menambahkan Deskripsi pada Artikel....................... 178 

Xii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


9.4.5 Tips Penulisan Kata Kunci Pada Artikel.................. 

9.5 Rutin Berkomentar di Blog Lain..........oooooo Wc Woo 

9.6 Menjadi Penulis Tamu di Blog Lain .............ooooooWo 

9.7 Mengirimkan Artikel ke Situs Social Bookmark........................ 
Bab:10 Penutup amen ama 
10.1 Lima Kunci Sukses Bisnis Internet .............ooooWooo 
TO:Z:. PESAN PEMUli San pera ein em ee tem ena benni Gs 
Tentang Penulis...» 2s in bn0nbinnnsnnnnn br ia 


Xiv 


r 
(MPI EKNO G) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, begitu kata 
pepatah. Sama halnya dalam bisnis internet, kalau kita sudah lebih kenal 
dengan yang namanya bisnis internet, mudah-mudahan kita jadi berse- 
mangat dan mendapatkan hasil yang manis O. Di bab 1 ini kita akan 
kenali dulu apa itu bisnis internet dan apa saja yang perlu disiapkan. 
Langsung saja. 


11 Dahsyatnya Potensi Bisnis Internet 


Jika harus dianalogikan, bisnis internet bisa lebih dahsyat dari bom atom 
Hirosima-Nagasaki saat perang dunia kedua lalu. Saya akan tunjukkan 
buktinya. Beberapa tahun terakhir ini perkembangan dunia internet di 
Indonesia amatlah luar biasa. Baik dari segi fasilitas, teknologi maupun 
dari segi jumlah penggunanya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Satu hal yang membaut internet bisa berkembang amat cepat adalah ka- 
rena internet adalah gudangnya informasi. Orang-orang butuh informasi, 
oleh karena itu orang sangat suka mencari informasi melalui internet. 
Kepopuleran internet makin bertambah setelah hadirnya beragam fitur 
yang memudahkan manusia, seperti adanya jejaring sosial, adanya game 
online sebagai sarana hiburan, adanya sistem internet banking, adanya 
metode belanja online, dan banyak lagi. 


Dampak dari semua kenikmatan internet telah melahirkan sebuah gene- 
rasi baru yang dikenal sebagai generasi online. Tak pandang bulu, mau 
tua, mau muda, pria, wanita, anak sekolah, profesor universitas, karya- 
wan swasta, guru, pengusaha tempe, semuanya kenal internet. 


Bukti sosial bahwa internet amat dikenal adalah hampir semua orang 
tahu, atau setidaknya pernah mendengar kata Facebook. Coba deh, 
perhatikan sebagian besar anak muda zaman sekarang, pada punya 
Facebook/Twitter semua kan? Fenomena ini jelas membuka peluang kita 
untuk memanfaatkan internet sebagai sebuah media berbisnis dan men- 
cari uang. 


Satu bukti nyata bahwa jumlah pemakai internet Indonesia terus ber- 
tumbuh adalah data dari http://www.internetworldstats.com/Sstats3.htm. 
Berdasarkan informasi situs tersebut, jumlah pemakai internet Indonesia 
per 31 Desember 2011 sudah mencapai angka 55 juta pengguna. Beri- 
kut screenshot statistik yang saya ambil pada tanggal 7 September 2012 
lalu. 


Ini data sampai Desember 2011 Iho, bisa Anda bayangkan berapa jumlah 
pengguna internet di Indonesia saat ini? 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ASIA INTERNET USE, POPULATION DATA AND 
FACEBOOK STATISTICS 


(2011 Est) (Year 2000) 31-Dec-2011 (Ya Population) | W Asia | 31-Mar-2012 
(—2s0sl—go|—Gasessa|— arief onse| eng) 
an 
Brunei Darussalem 401,890 

KE mamase| —smoma| Wenooao|—02x| mox| sus 


Gambar 1.1 Tabel jumlah pengguna internet di Asia 


China “ 


Asia Top Internet Countries 
December 31, 2011 


enam GA Me 3: 
India ml MANA 121.0 


Japan 0) MAN 01.2 
Indonesia "Y SEK 550 


Korea, South 16! | 40.3 
Vietnam IKI MK 30.5 
Philippines MB BMI 20.7 
Pakistan IOI MK 291 
Thailand 5 MG 133 
Malaysia KE GG 177 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 


Gambar 1.2 Statistik jumlah pengguna internet di Asia 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Melihat data-data di atas sudah pasti dapat disimpulkan bahwa bisnis 
internet adalah bisnis yang amat potensial, khususnya untuk pasar 
Indonesia. Sebab setiap hari pasti selalu ada aja pendatang baru 
(pemakai baru) internet. Oleh karena itu, memanfaatkan internet untuk 
melakukan pemasaran/bisnis adalah sebuah keharusan yang wajib 
ditempuh para pebisnis yang ingin meningkatkan profit (pendapatan) 
mereka. 


1.2 Termotivasi Karena Uang 


Sama halnya dengan jumlah pemakai internet yang terus bertambah, 
jumlah pebisnis internet juga terus bertambah tiap harinya. Tentu saja 
faktor penyebab hijrahnya para pebisnis ke internet adalah faktor uang. 
Udah deh.. dijamin semua orang pasti ingin uang. 


Uang punya daya tarik tersendiri, sebab uang itu penting. Jadi wajar ka- 
lau semua orang mau uang. Saya yakin sebagian dari Anda membeli dan 
membaca buku ini karena Anda juga termotivasi dengan uang, bukan 9? 
Nah Anda tidak hanya seorang diri, ada jutaan orang di luar sana yang 
mau coba bisnis internet karena termotivasi faktor uang. Akan tetapi 
beruntunglah Anda, sebab Anda sudah memegang buku yang tepat, dan 
kita akan belajar bersama. 


Seiring dengan semakin banyaknya para pebisnis internet di luar sana, 
maka tingkat persaingan pun jadi amat tinggi. Singkat kata, kalau per- 
saingannya tinggi, maka jelas sekali bahwa untuk bisa sukses di bisnis in- 
ternet itu tidak mudah. Mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar 
kata-kata di internet yang bilang bahwa cari uang di internet itu mudah, 
atau kerja cukup 2 jam sehari, klik ini klik itu uang jutaan bisa mengalir 
ke rekening, dan lainnya. STOP! Jangan percaya omong kosong itu. 


Tidak ada sukses tanpa kerja keras, termasuk bisnis internet. Bayangkan, 
mie instan saja perlu direbus agar bisa kita makan, apalagi bisnis internet. 
Keringat dan kerja keras adalah bahan bakar dan alat tukar yang harus 
kita berikan kalau mau sukses dan kaya dari bisnis internet. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Untuk itu satu pesan saya, kalau teman-teman mau belajar bisnis inter- 
net, jangan mudah percaya pada bujuk rayu orang-orang. Ada banyak 
scam di internet, mulai dari yang berkedok sm“rt machine system yang 
“katanya” bisa jadi mesin uang otomatis, terus ada juga yang berkedok 
investasi online tidak jelas, dan banyak lagi. 


Akan tetapi jangan semua pebisnis internet kita cap sebagai penipu. 
Justru sangat banyak pebisnis internet yang benar-benar jujur. Saya 
kenal banyak pebisnis internet dan blogger yang sudah bisa dibilang suk- 
ses, dan mereka sangat care, suka berbagi dan saling membimbing. 


Jadi yuk kita perbaiki mindset (paradigma) kita mengenai bisnis internet, 
sekali lagi bisnis internet itu tidaklah mudah, sama susahnya seperti ber- 
bisnis di dunia nyata. Mudah-mudahan dengan paradigma yang benar, 
kita tidak lagi mengharapkan hasil yang instan, jadi kita tidak mudah me- 
nyerah ketika menemukan kesulitan dalam bisnis di internet. 


PARA 
PEMUDA 


INDONESIA 
TIDAK 
PERNAH 
MENYERAH 


Gambar 1.3 Pantang menyerah adalah sifat seorang pemenang, mau jadi 
pemenang atau pecundang? 


1.3 Target Pasar Luar atau Dalam Negeri? 


Hayo.. pilih yang mana? Sebagai seorang pebisnis internet, maka Anda 
harus jualan. Agar bisa dapat profit, tentunya ada sesuatu yang harus 
Anda jual di internet. Apa yang harus dijual itu urusan nanti, yang penting 
sekarang saya mau tanya, Anda mau berbisnis internet dengan target 
pasar luar negeri atau dalam negeri? 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Jika target pasar Anda adalah orang-orang luar negeri, maka tentu saja 
Anda akan menjual sesuatu kepada orang luar negeri, entah itu di Eropa 
sana, di Amerika, Afrika, Australia, dan berbagai negara di luar Indone- 
sia. Jika Anda memilh menjual kepada orang luar negeri, maka profit 
yang akan Anda dapatkan biasanya adalah dalam bentuk dollar. Akan 
tetapi jika target Anda adalah orang Indonesia, maka profit yang Anda 
dapat biasanya berupa Rupiah. 


Bagaimana cara transaksinya? 


Jika Anda menjual kepada orang di Indonesia (target pasar dalam negeri) 
maka biasanya transaksi akan dilakukan via rekening bank. Akan tetapi 
kalau untuk pasar luar negeri, ada beberapa metode pembayaran yang 
umum dilakukan. Antara lain melalui cek, akun PayPal, kartu kredit, atau 
bisa juga melalui beragam akun untuk keperluan transaksi di internet 
lainnya. 


Untuk itu, kalau Anda mau berbisnis internet, Anda harus punya dulu 
rekening bank di dunia nyata, sebab rekening ini nantinya adalah tempat 
bermuaranya semua profit Anda dari internet. Karena judul buku ini 
berbau dollar, maka sudah pasti yang akan kita bahas dalam buku ini 
adalah panduan-panduan dan cara-cara berburu dollar di internet, jadi 
target pasar kita adalah orang-orang luar negeri. 


1.4 Apa Saja yang Harus Disiapkan? 


Ada beberapa hal pokok dan mendasar yang harus kita siapkan kalau 
kita mau berbisnis di internet. Hal-hal tersebut antara lain: 


e Pengetahuan dan kemampuan dasar internet, meliputi mendaftar 
email, mengirim email ataupun setidaknya bisa memakai jejaring 
sosial (seperti Facebook). 


e Niat dan kemauan keras untuk berhasil, jadi kita tidak mudah 
mengeluh kalau harus berjibaku dan kerja keras sampai berkeringat 
guna berbisnis di internet. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


e Komputer (PC) plus koneksi internet, ini mutlak perlu. Jika Anda 
belum punya PC dan koneksi internet, silakan manfaatkan saja war- 
net (tapi pastikan warnet yang aman, terutama aman dari tindakan 
kejahatan yang berkaitan dengan komputer/teknologi). 


e Mau belajar tentang beragam hal, mulai dari belajar dan latihan 
menulis, belajar SEO (nanti kita bahas ya 9), belajar beberapa hal 
teknis terkait blog, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, 
dan banyak lagi. 


Apa lagi yah yang harus disiapkan? Hmm.. sepertinya hal-hal mendasar 
di atas sudah cukup. 


Mungkin Anda juga bertanya, bisakah saya berbisnis internet sebagai 
karier kedua saya, dimana saya tidak harus melepas pekerjaan utama 
saat ini? Jawabannya bisa, bahkan amat direkomendasikan. 


Bagaimana dengan persoalan membagi waktu? Saya ini sibuk Iho & 


Soal waktu kadang memang jadi problem juga, ketika kita berbisnis 
internet sambil paruh waktu bekerja sebagai karyawan, di mana kita 
belum melepas pekerjaan utama kita saat ini. 


Strateginya adalah pembagian waktu. Setiap orang di bumi ini punya 24 
jam dan 7 hari seminggu. Mungkin kita memang sibuk, tapi coba lihat 
deh, ada banyak celah waktu yang bisa kita manfaatkan. Misalnya kalau 
kita kebanyakan tidur, maka coba kurangi setengah atau satu jam, atau 
kalau kita terlalu banyak gosip/nonton tv coba dikurangi. Dan saya yakin 
di setiap weekend, biasanya Anda punya waktu yang lumayan longgar. 
Nah coba manfaatkan momen tersebut, tapi jangan sampai menelantar- 
kan keluarga ya 9 


Satu lagi, kerjakan semua hal yang penting dilakukan saat ini. Mudah- 
mudahan dengannya kita siap untuk berbisnis internet secara optimal 
tanpa melepas profesi utama kita saat ini. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1.5 Cara-Cara Berburu Dollar di Internet 


Ada beberapa cara yang umum dipakai untuk menghasilkan dollar dari 
internet. Nah berikut ini beberapa cara-cara tersebut. 


Iklan PPC 


Di internet dikenal suatu metode periklanan yang namanya PPC (Pay Per 
Click), dimana pemasang iklan akan membayar sejumlah uang untuk 
setiap klik yang terjadi pada iklan yang ia pasang. Nah PPC ini termasuk 
cara yang paling populer untuk menghasilkan dollar dari internet. Tugas 
kita nanti adalah menampilkan iklan PPC di situs web kita, lalu jika 
terjadi klik, kita akan dibayar. 


Mengikuti survei online 


Di internet ada yang namanya suatu jajak pendapatan/survei yang biasa- 
nya dilaksanakan oleh suatu perusahaan/kelompok tertentu. Nah, jika 
Anda ikut dan mengisi suatu survie, maka biasanya Anda akan diberi 
komisi, dan komisi Anda akan makin bertambah jika Anda juga bisa 
mengajak orang lain ikut survei tersebut. 


Bisnis Afiliasi 

Di internet, ada suatu sistem bisnis yang dinamakan bisnis afiliasi. Di 
bisnis ini, kita bisa ikut memasarkan suatu produk di internet. Jika kita 
bisa melakukan penjualan karena upaya promosi sendiri, maka kita akan 


dibayar sejumlah komisi. Semakin banyak penjualan yang bisa kita laku- 
kan, maka akan semakin banyak komisi yang bisa kita dapatkan. 


Menjual produk digital 


Produk digital ini adalah produk yang berisi infomasi yang disajikan 
(dijual) dalam bentuk digital. Contoh produk digital ini misalnya ebook 
(electronic book) panduan atau video tutorial. Misalnya Anda mau 
belajar main gitar, maka Anda bisa cari ebook panduan belajar gitar. 
Nah, produk digital ini sangatlah populer dalam bisnis internet, sebab 
selain cara distribusinya mudah, kita juga tidak terlalu butuh modal 
besar untuk membuat sebuah ebook panduan/video tutorial. 


8 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Contoh produk digital ini bisa Anda dapatkan di alamat website berikut: 
www.sekolah.jefferlysuperclub.com. Di sana saya menjual salah satu 
paket produk digital karya saya. Produk digital yang saya jual adalah 
paket panduan lengkap berbisnis ebook di internet. 


Gambar 1.4 Contoh produk digital yang dijual di 
www.sekolah.jefferlysuperclub.com 


Sebenarnya ada banyak lagi cara menghasilkan dollar dari internet, akan 
tetapi apa yang sudah kita bahas tadi adalah cara umum yang sudah 
terbukti berhasil dilakukan oleh banyak pebisnis internet. 


1.6 Mau Fokus di Niche Apa? 


Niche itu adalah suatu ceruk pasar di mana Anda akan berbisnis. Ya 
sederhananya seperti itulah. Misalnya Anda buka restoran mie ayam 
spesial 007. Nah artinya Anda bergerak/berbisnis di niche mie ayam. Jadi 
produk-produk Anda fokusnya di mie ayam saja. Dalam bisnis internet, 
kita perlu menentukan niche atau tempat fokus bisnis kita nanti. 


Salah satu kunci sukses bisnis internet adalah fokus. Agar kita fokus, 
maka ada baiknya kita coba bergerak dan berusaha menjadi raja di satu 
bidang saja dulu, baru nanti coba bidang lain. Untuk itu pada bagian ini 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


